


Help!

by ipugyaa



Category: Screenplays
Genre: Humor, Romance
Language: Indonesian
Status: In-Progress
Published: 2016-04-08 12:56:55
Updated: 2016-04-08 12:56:55
Packaged: 2016-04-27 20:51:28
Rating: T
Chapters: 1
Words: 352
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Chanyeol yang menyukai anime Sket Dance tanpa sadar membentuk sebuah klub yang bertujuan untuk membantu para murid yang sedang kesusahan! Bersama dengan Baekhyun si tsundere dan Daehyun si tukang rusuh, misi apa saja yang akan mereka lakukan?/EXO ft. B.A.P/ChanBaek/slight!DaeJae/Boys Love/Mind To RnR?





	Help!

**Park Chanyeol;**

Adalah seorang lelaki berumur enam belas (_setengah_) tahun yang hiperaktif dan murah senyum. Memiliki tinggi sekitar seratus delapan puluh senti dan suara seperti om-om pedo membuatnya banyak ditakuti, terutama oleh anak kecil. Rambutnya selalu berwarna hitam dan selalu tidak beraturan. Tipikal anak nakal dan malas, namun sebenarnya dia adalah orang yang sangat menjunjung tinggi persahabatan dan kebenaran. Oh, dan juga wajahnya yang tampan membuatnya banyak digemari oleh para _yeoja_. Sudah bukan rahasia umum lagi jika dia menyukai sahabatnya yang _tsundere_, yaitu Byun Baekhyun.

**Byun Baekhyun;**

Sahabat Chanyeol semenjak mereka masuk SMA. Seumuran dengan Chanyeol dan satu kelas juga sebangku dengannya. Perawakannya yang mungil dan manis membuat para _seme _ingin menculiknya dan memakannya hidup-hidup. Rambutnya berwarna cokelat muda dan tidak pernah berubah sama sekali. Jika Chanyeol lebih ke praktek, maka dia dengan bangganya akan mengatakan teori adalah kelebihannya. Fisiknya lemah namun dia sangat gigih dalam mengerjakan sesuatu tanpa mengenal waktu. Termasuk orang yang tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Dia adalah _tsundere _tingkat akut. Pencinta buah stroberi dan membenci Park Chanyeol.

**Jung Daehyun;**

Kelihatannya memang seperti anak yang baik-baik. Tetapi setelah mengenalnya lebih dekat, maka kau akan membuang pemikiran itu jauh-jauh. Seumuran juga dengan Chanyeol dan Baekhyun, namun dia berbeda kelas dengan mereka. Murid yang paling pintar dalam hal meretas di sekolahnya. Cerewet seperti Baekhyun dan wajahnya pun terlihat sama dengannya. Barisan paling depan jika ada gratisan, tipikal emak-emak sekali. Tingkah lakunya tidak jelas dan sulit dibaca, namun dia berkepribadian cukup misterius karena nyaris mengetahui segalanya. Memiliki seorang kekasih berwajah manis bernama Yoo Youngjae, adik kelas mereka.

* * *

><p><strong>Preview Chapter 1 : Mari Menyanyi Bersama!<strong>

* * *

><p><em>"Apa nama klub kita?"<em>

_"Eum, Jung Kingdom?"_

_"Sori bro, tapi gue minta tolong sama elu-elu semua."_

_"... wedew, bahasanya lo-gue!"_

_"Menyanyi?"_

_"BAEK, AKU CINTA KAMUU~"_

_"Dae, ayo kita pulang."_

_"Hohoho~ Yeol, Baekhyun pilih aku nih, mweheeee~"_

_"Fighting! Kami yakin kau bisa!"_

_"... terima kasih atas bantuan kalian."_

_"Tidak masalah, senang bisa membantu!"_

_"Baek, aku jadi ingin menyanyi untukmu. Boleh ya?"_

_"... ugh, perutku mulas."_

_"..."_

_"GYAHAHAHA, PANGERAN SEKOLAH DITOLAK HAHAHA!"_

_"Diamlah kau Jung sialan!"_

* * *

><p><strong>.<strong>

**To Be Continued**

**.**

* * *

><p><strong>[in]**

Sampai jumpa di chapter pertamaaa~ ^^V


End file.
